04 Promosi 
Artikel 


10 Eaglekidz 
Outreach 
GMS Report 


11 Kursi 


Kesaksian 


NE 


FOR 


Nmo 


"AKU HENDAK BERSYUKUR 
KEPADA TUHAN 
KARENA KEADILAN-NYA," 
(MAZMUR 7:18). 


“Nyanyian ratapan Daud, yang 
dinyanyikan untuk TUHAN karena Kush, 
orang Benyamin itu.” (Ayat 1) 
“Nyanyian ratapan” dalam versi 
King James Version di sebut sebagai 
SHIGGAION OF DAVID - shiggaion 
berasal dari kata “shagah” yang artinya 
adalah pengembaraan. 
Jadi Mazmur ini ditulis oleh 
Daud di masa pengembaraannya 
dikarenakan Kush — orang Benyamin 
itu — menunjuk kepada Saul (I 
Samuel 10:21). 
Saul, Raja Israel saat itu, 
menjadikan Daud sebagai 
buronan utamanya, dan 
tercatat tiga kali Saul 
memimpin pengepungan 
dengan tujuan menangkap 
dan membunuh Daud 
(I Samuel 23:28: 24:3: 
26:2). 


BURON 

Daud mengalami masa yang sangat 
sulit ketika dia menjadi buronan, dia 
harus menjadi pengembara, yang 
berpindah-pindah tempat tinggal untuk 
mencari perlindungan, dia menjadi 
seperti orang yang terbuang dari 
masyarakat, karena dia harus selalu 
menyembunyikan diri. 

Dalam situasi itu yang dilakukan 
Daud adalah tetap menjadikan Tuhan 
sebagai tempat perlindungannya (ayat 
2), padahal kita tahu bahwa Daud punya 
alasan untuk kecewa dan meninggalkan 
Allah, dia bisa menyalahkan Allah, 
karena setelah dia diurapi dan dijanjikan 
menjadi raja (I Samuel 16:12-13), 
hidupnya menjadi berubah, jangankan 
menjadi raja, hidup sebagai rakyat biasa 
saja tidak, malah dia menjadi buronan 
raja. 

Tetapi Daud memilih untuk tidak 
kecewa, marah dan meninggalkan 
Tuhan, sebaliknya dia menjadikan 
Tuhan sebagai tempat perlindungan 
dan bahkan tempat berharap 
untuk mendapat kelepasan dari 
semua masalah dan bahaya yang 
mengancamnya (ayat 2- 3). 

Daudpun mengarahkan hidupnya 
untuk berkenan kepada Tuhan, dengan 
cara menjaga diri dari perbuatan- 
perbuatan yang tidak diperkenan Tuhan 
(ayat 4 — ayat 6), dia hanya berseru 
dan menyerahkan segala masalahnya 
kepada Tuhan,dia jadikan Tuhan sebagai 
hakim bagi masalahnya dan juga bagi 
dirinya pribadi (ayat 7 — ayat 9), sebab 
dia percaya bahwa Tuhan adalah Hakim 
yang adil, yang akan menyatakan 
keadilan baginya (ayat 10 — ayat 14). 


KEADILAN 

Dalam keadilan Tuhan, Daud 
percaya bahwa semua orang yang 
merencanakan dan berbuat kejahatan 
tidak akan luput dari penghukuman 
Tuhan (ayat 15 — ayat 17). 


Sehingga Daud menutup Mazmur 
ini dengan ayat 18, yaitu “ Aku hendak 
bersyukur kepada TUHAN karena 
keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama 
TUHAN, Yang Mahatinggi.” 

Kalau kita membaca kisah Daud, 
pada akhirnya, Tuhan benar-benar 
menyatakan keadilan bagi Daud. 

Semua orang yang memusuhi Daud dan 
merencanakan kejahatan dibinasakan 
(I Samuel 31:6-10), dan Daud pun tetap 
selamat dan terpelihara hidupnya, 
diapun mengalami penggenapan janji 
Tuhan, yaitu menjadi raja atas Israel. 

Setiap kita, pasti pernah mengalami 
situasi yang seperti Daud, yaitu 
kenyataan berbeda dengan apa yang 
dijanjikan, yang perlu kita fahami adalah 
bahwa yang namanya iman sejati harus 
melewati pengujian, iman yang sejati 
adalah seperti yang dinyatakan oleh 
Ayub 2:10, ketika menjawab saran dari 
istrinya, untuk dia mengutuk Allah, 
karena hal buruk yang dialaminya, Ayub 
berkata: “Engkau berbicara seperti 
perempuan gila! Apakah kita mau 
menerima yang baik dari Allah, tetapi 
tidak mau menerima yang buruk?” 


Iman sejati adalah tetap percaya 
kepada Tuhan dalam segala situasi. 


DI BALIK SEMUA API 
PENGUJIAN, TELAH 
TERSEDIA KEMULIAAN 
YAITU PENGGENAPAN 
ATAS SEMUA JANJI 
ALLAH 


Jangan pernah kecewa dan marah 
kepada Tuhan apalagi menuduhnya 
curang karena Dia adalah Tuhan Yang 
Setia dan kekal. » Pdt. Samuel Handoko 


eberapa waktu lalu, seorang artis 

ternama meninggal dan ribuan orang 

mengantarnya ke liang kubur. Tanpa 
mengesampingkan “dosa-dosanya”, bagi 
sebagian besar orang , dia adalah sosok 
yang menyenangkan. “Dia memperhatikan 
orang-orang yang berada di dekatnya, 
terutama orang-orang kecil,” kata salah 
satu pelayat. 

"Setelah dilihat oleh tuannya, bahwa 

Yusuf disertai TUHAN dan bahwa TUHAN 
membuat berhasil segala sesuatu yang 
dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih 
tuannya, ... kepada Yusuf diberikannya 
kuasa atas rumahnya dan segala 
miliknya diserahkannya pada kekuasaan 
Yusuf" (Kejadian 39: 3-4). 

Jika Anda ingin menonjol di tempat 
kerja, Anda harus menjadi pribadi yang 
menyenangkan. Jika orang tidak menyukai 
Anda, mereka tidak akan mempercayai 
Anda, dan mereka pasti tidak akan 
mempromosikan Anda. 


Banyak orang berpikir bahwa menjadi orang 
yang menyenangkan berhubungan erat 
dengan masalah kepribadian. Jadi, Anda 
terlahir sebagai orang yang menyenangkan 
atau tidak. 

Tetapi tidak ada yang bisa menyangkal 
kebenaran. Pribadi yang menyenangkan 
bukan masalah kepribadian, tapi karakter, 
perilaku. Berhubungan erat dengan sikap 
yang Anda pilih untuk berhubungan dengan 
orang lain. Orang yang menyenangkan 
memiliki perilaku yang menarik, dan 
perilaku itu adalah pilihan, dan keterampilan 
berhubungan dengan orang lain, yang 
menyebabkan orang lain ingin bekerja 
dengan Anda. 

Apakah Anda ingin disukai oleh orang 
lain? Inilah rahasia besarnya : kasihilah 
mereka. Hanya itu. Jika Anda mengasihi 
orang-orang di sekitar Anda, coba tebak apa 
yang akan terjadi? Mereka akan menyukai 
Anda. Jika Anda tidak menyukai orang-orang, 
mereka juga tidak akan menyukai Anda. 


Anda harus memilih untuk mengutamakan 
orang lain terlebih dahulu, sebelum 
memikirkan diri Anda sendiri. Yusuf adalah 
contoh dari seorang yang menyenangkan. 


Potifar mengambil seorang pria, yang dimulai 


sebagai budak, lalu mempromosikan dirinya 
menjadi manajer rumah tangga, karena dia 
melihat Yusuf adalah orang yang baik, dan ia 
menyukainya. 


Perilaku menyenangkan seperti apa yang bisa 
membuat seseorang menyukai Anda? Apakah 
itu kerendahan hati? Apakah Anda lebih suka 
berada di sekitar orang yang sombong atau 
seseorang yang rendah hati? 


2 


Bagaimana dengan keceriaan? Apakah 
Anda lebih suka berada di sekitar orang 
yang yang ceria atau cemberut setiap 
saat? Bagaimana dengan berempati? 
Ketika Anda memberitahu orang 
lain bahwa Anda sedang tidak sehat, Anda 
lebih suka mereka menjawab, "Oh, itu 
buruk" atau "Saya benar-benar menyesal. 
Apa yang terjadi? Bila Anda berempati 
dengan seseorang yang terluka, coba 
tebak reaksinya? .. Anda akan disukai. 
Atasan menyukai orang-orang yang 
berempati terhadap stres mereka, yang 
mau memahami, yang mau melihat situasi 
dari sudut pandang orang lain. Ketika Anda 
membantu orang lain berhasil, maka Anda 
akan menjadi orang yang menyenangkan. 
Dan ketika Anda menyenangkan, Anda 
akan melesat lebih tinggi. » diterjemahkan 
dari tulisan Rick Warren. 


“ - 
- .e '- 


.) 


z & 


: CV PUSTAKA 
RAJAWALI 


Rekaman kotbah MSTV 

dapat dipesan melalui 

Pustaka Rajawali 
dengan menghubungi 
031.6000.7000 ext. 204 
5 @cmstv 


www.mstv.tv 


Saksikan MSTV 

via mobile di 

iPhone/ iPad, 
Blackberry & Android: 
http://mstv.tv 


# Tayangan recorded 
dapat berubah 


sewaktu-waktu kecuali 


Live Streaming 


Recorded at 
MSTV.TV 


Ibadah Live 
& MSTV.TV 


Now Availabis! 


MSIV 
AUDIO 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


@ 


“Umat Impian” 

Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 

/ www.mstv.tv 

Pdt. Caleb Natanielliem 


5, Khusus tayangan live 


www.mstv.com 


: Tayangan Ulang 

: Ibadah Minggu II GMS 
: Pusat 

: Pk. 08.00, 11.00, 

: 20.00, 23.00 WIB 

: / www.mstv.tv 


# (Re-run) 
: Before 30 Show 


“Miracles Edition” 


# Pk.10.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


: “Doayg Didengar” 

: Pk. 02.00, 05.00, 

: 14.00, 17.00 WIB 

: / www.mstv.tv 

: Pdm. Yenny Verodika 


») 


: Mawar Sharon 


Women 
Pk.10.00 WIB 


/ GMS main hall 


Pdt. Agus Lutan (Jkt) 


: Mawar Sharon 
: Senior 


Pk.10.00 WIB 


/ R.Chapel 


Ibu Sherlyn 


(Ketua Pendoa GMS 
: Sidoarjo) 


: Before30 English 


Pk. 08.00, 11.00, 


# 20.00, 23.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


: PRAISE DANGIN 


Special i Perforer Barus Story 


031.6000.7000 EXT, 121 
“Untuk Kalangan sendi 


Tags 
WP ian 


@ 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


@ 


“Agree with God” 

Pk. 02.00, 05.00, 08.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 WIB 

/ www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


: Tayangan Ulang 

: Ibadah Minggu IV 
: GMS Pusat 

: Pk. 08.00, 11.00, 

: 20.00, 23.00 WIB / 
: www.mstv.tv 


: “Multiply” 

: 02.00, 05.00, 14.00, 
: 17.00 WIB 

: / www.mstv.tv 

: Pdt. Philip Mantofa 


: Doa Malam 

: 19.00 WIB 

: / GMS main hall 

: Pdt. Samuel Handoko 


: (Re-run) 

: Before 30 Show 

: “Miracles Edition” 
: Pk.19.30 WIB 

: / www.mstv.tv 


Bagi anda yangingin 
mengirimkan'kesaksian / 
tulisan, kirimkan ke 

5 edak PRA 


e agung.p@gms.or.id 


“redaksi Voice berhak 


menyeleksi dan menyunting 


setiap tulisan yang masuk 
sesuai standar Voice 


: Before30 English 
: Pk. 08.00 & 11.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


: (Re-run) 

: Before 30 Show 

: “Miracles Edition” 
: Pk.15.00 WIB 

: / www.mstv.tv 


: Army of God 

: Pelajar 

: Pk.16.00 WIB 

: / GMS main hall 


: Pro-M Revolution 
: Pk.19.00 WIB 
: / GMS main hall 


DUKUNG 


Setiap Selasa, 
Pk. 19.00 WIB 


: Sunday Service 


Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 


: / GMS main hall 


: EagleKidz 
: jadwal lihat di hal. 8 


# Army of God 
: Pemuda 


Pk.13.00 WIB 


: / GMS main hall 


# Before 30 Show 


“Miracles Edition” 
Pk.13.30 WIB 
/ www.mstv.tv 


DAN DOAKAN 


Setiap Kamis, 
Pk. 18.00 WIB 


Jl. Semampir 1 No.68 Kediri-Jatim 
CP. Bpk. Sunggana: 0838.4981.1123 


GMS Revival Sidoarjo 


Keb. Umum | - Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II -- Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III - Anak Pk. 16.00 
Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 
GMS Surabaya Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 
ebaktian Umum | Pk. 07.00 Keb. AOG Pk. 13.00 
ebaktian Umum II Pk. 10.00 Ibadah Pemulihan (Jumat) — Pk.19.00 
ebaktian Umum III Pk. 16.00 Sebelah “HERO” Supermarket, KAV.A2 
ebaktian Umum IV Pk. 19.00 No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 
ebaktian Pemuda Pk. 13.00 Telp. 8946136, Fax: 8052650 
ebaktian Anak Pk. 07.00 GMS Revival Madiun 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 Keb. Umum Pk. 07.00 
(Supertrooper - Voltage) Keb. Umum Pk.17.00 
ebaktian Anak II Pk. 10.00 Keb. Youth Pk.10.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 Jl. Bogowonto 1 
(Supertrooper -# Voltage) Telp: 0351-469869 
ebaktian Anak III Pk. 16.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 GMS One Family Malang 
(Supertrooper - Voltage) Keb. Keluarga 4 ProM I Pk. 07.00 
English Service Keb. Anak | Pk. 07.00 
(MSGS It.1) Pk. 16.00 Keb. Keluarga 4 ProM II Pk. 10.00 
ebaktian Anak IV Pk. 19.00 Keb. Anak II Pk. 10.00 
r.202 (All Stars), convention hall Keb. Keluarga 4- ProM III Pk. 16.00 
(Supertrooper) Keb. Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 
Keb. Pelajar Jl. Raya Dieng 19, Malang 
Sabtu Pk. 16.00 Telp. 0341-570539 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 
GMS Jombang 
Keb. Profesional Muda Keb. Umum I Pk. 07.00 
Sabtu Pk. 19.00 Keb. Umum I Pk. 16.00 
ebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. Keb. Pelajar & Pemuda Pk.10.00 
Keb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 
Bukit Doa “Immanuel” Prigen Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 
eb. Umum Pk. 10.00 Sekretariat & tempat Ibadah: 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-854337 
GMS Denpasar-Bali (The Light) 
eb. Umum #- Anak | pk. 08.00 WITA GMS Revival Tulungagung 
eb. Umum # Anak II pk. 11.00 WITA Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
eb. Youth pk. 14.00 WITA Keb. Umum | 4 Anak | Pk. 07.00 
eb. Profesional Muda pk. 17.00 WITA Keb. Umum II - Anak II Pk. 16.00 
eb. Doa Malam (Jumat) pk. 19.00 WITA Keb. Remaja Pk. 10.00 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali Crown Hotel, Venezia Room Lt. 2, 
(Sebelum Depo Bangunan) Jl. Supriyadi 41 (Cp. Andreas 0896 6941 0754) 
Telp: 0361-8466437 
€ R JA 5 ) GMS Revival Jember 
GMS Unity Surabaya Timur Keb. Umum | Pk. 07.00 
MAWAR SHARON Keb. Umum # Anak 1 Pk. 07.90 Keb. Umum Il 4 Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Umum #- Anak 2 Pk. 10.00 Keb. Umum III Pk. 16.00 
si Cempaka 24, Ma Keb. Umum # Anak 3 — Pk. 16.00 Keb. Youth Pk. 13.00 
E-mail: Info@gms.or.id Ruko Klampis Sguare Doa Malam (Jumat) Pk.19.00 
TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) blok A no. 22-23, Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
FAX : (62-31) 5322452 Jl. Klampis Jaya Surabaya Eaglekids | Pk. 07.30 
Persembahan Anda untuk Cp. Melyana (089677931982 / 08883001800)  Eaglekids II Pk. 17.00 


Jl. Trunojoyo 26, Jember. 


Gereja Mawar Sharon dan GMS House of Victory Surabaya Selatan Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Bukit Doa Immanuel “ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, Telp & Fax 0331-425153 
dapat ditransfer ke: & Rungkut 
No. Rek. A/C 010.049.700.0 EU Kedae age On anara 

Jl. Siwalankerto 145 Ibadah Umum Pk. 10.00 
BCA Veteran - Surabaya Cp. Deky (031-70717173) Keb. Doa Malam (Jumat) Pk.18.30 
3 @gmschurch Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 

@GMSWarta GMS Revelation Surabaya Barat Keb. AOG Pk. 13.00 

Msereja mawar sharon Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 Pacific Building It. 3, 

Keb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.00 Jl. Laksda Adisucipto 157 

Keb. Umum 4 Anak 2 Pk. 10.00 telp.0274-555497, fax.0274-557904 

Jl. Raya Sukomanunggal CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Amanat Agung Magelang 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum II Pk. 17.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. Pro-m (Sabtu) Pk. 19.00 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-5515771, 0293-314652 Fax: 
0293-313017 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


Keb. Umum - Anak Pk. 08.00 
Keb. AOG 1 Pk. 13.00 
Keb. AOG 2 Pk. 16.00 


Jl. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085727615597) 


GMS Tower of Victory Semarang 


Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum - Anak II Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory” 
Menara Mas Building 3rd floor 

Jl. Majapahit 198 
Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Bevi (08995585032) 


GMS Solo 

Ibadah Pro-M Pk. 19.00 
(Sekret: dr. Supomo 77,79) 

Ibadah Umum I #Anak | Pk. 10.00 
Ibadah Umum Il Anak II Pk.16.00 
Ibadah Youth Pk.13.00 


Hall It. 2 Apotik Budi Sehat, Jl.S. Parman 
( Depan SD Kalam Kudus-Pasar Legi) 
Sekret: dr. Supomo 75,77, 

Telp/ Fax: 0271-723172 

CP :Daniel S. 089627282614 


GMS Favour Jakarta 
Ibadah Umum | #Anak | 
Ibadah Umum Il Anak II Pk. 16.00-18.00 
Ibadah Youth Pk. 13.00-15.00 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


Pk. 10.00-12.00 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


Keb. Umum - Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Anak Pk. 10.30 
Keb. Youth Pk. 13.00 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Setrawangi 

Komp. Setrasari Mall A-6 

Telp: (022) 87775119 


GMS Mercy Balikpapan 


Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Umum II - Anak Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 


Sagita Hotel Balikpapan, 

JL. Mayjend Soetoyo 69 (0542-820300) 
Sekre: Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
CP: Charles: 081545917777 

Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 
Keb. Umum (Lt. M2 — R.Lavender, Adelweis) 


Pk. 10.00 WITA 

Keb. Anak (Lt. M2 — R.Jasmine & R.Crysant) 
Pk. 10.30 WITA 

Keb. Youth (Lt.M2 — R. Lavender, Adelweis ) 
Pk. 13.00 WITA 

HOTEL G-SIGN, Jl. A. Yani km.4,5 

Sekret : Jl. Mahat Kasan 52, 

Simpang Gatot VI 

CP : Yuliana (0511 ) 3262458 

GMS Grace Samarinda 

Keb. Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Keb. Umum Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2, Jl. Rajawali no.8 

Keb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

Jl. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 


Cp: Brilli (081808822698) 


GMS Glory of God Pontianak 


Keb. Umum (It.2) Fk10:00 
Keb. Anal Pk. 10.15 
Ibadah Youth Pk. 14.00 
Jl. A. Yani, Komplek A. Yani 

Sentra Bisnis Blok C-12, 

Megamall, Pontianak. 

Sekre: It.1, (0561- 760049) 

GMS Restoration Ambon 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 
Keb. Youth Pk.13.00 
Hotel Swiss-belHOTEL, Jl. Benteng Kapaha, 
Sekretariat: Jl. Rijali no.26 Belakang Soya 


(Samping Kredit Plus) 

Telp. 0911-314570 

Cp: Erik (085347261119, 081804261119) 
0911-3348839 


GMS Saparua-MIk 
Keb. Umum Pk. 09.30 WIT 
Keb. Anak Pk. 16.30 WIT 


Jl. Depan Pasar Saparua 

(Ex BANK Danamon) 

Cp: James Loimehiapy 

(0852 4300 8824, Tel/Fax.0931-21487) 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 

Keb. Umum Pk. 09.30 WIT 
Keb. Anak Pk. 16.00 WIT 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


Jl. Manusella, belakang kantor 
Kejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-21163 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243536620 


GMS Tower of Strength Manado 


Keb. Umum | - Anak — Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


Jl. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manado 
95115 

Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Breakthrough Kendari 

Keb. Umum Pk.17.00 WITA 
keb. Anak Pk. 17.15 WITA 
Ruko GMS, Jl. H. Supu Yusuf 

(depan hotel Plaza Kubra), Mandonga 
CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 3128751 


GMS Bitung 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
Jl. Samrat Pakadoodan Ling 3 

(Sebelah Yebenlin) 

Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 
Kebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 


Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 
(Depan Kantor Pos Tondano) 
Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Jl. Sutoyo no. 28, 

(Depan Apotik Kotamobagu) 

Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 

Keb. Umum 4 Anak I Pk. 10.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 
Keb. Umum 2 4 Pro-M Pk. 17.00 WITA 


Hotel M-Regency eks Eks Hotel Mercure, 
Jl. Daeng Tompo No. 8, Makassar 

Cp: Galih Chandra (0898 0077 950) 

Sek.: Jl. Chairil Anwar 30D-F 

(samping harapan baru Jl. Botolempangan) 
Telp : 0411-3625749, Fax : 0411-3625751 
GMS My Home Medan 

Keb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Umum | - Anal Pk. 08.30 
Keb. Umum II - Anak Pk. 11.00 
Keb. Umum III -- Anal Pk. 17.30 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 14.00 


H. Zainul Arifin 7, 
fax. 061-4501296 


Sun Plaza, It. roof, Jl. 
Telp. 061-4501295, 


GMS True Vine Pe 
Keb. Umum (It.1) 
Keb. Youth (It.1) Pk. 11.30 WIB 
Keb. Anak (R. VIP A.B.C) Pk. 09.00 WIB 
di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
Sekretariat sementara : 
Jin. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 

CP: Irawati Santoso (0852 7575 2670), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


anbaru 
Pk. 09.00 WIB 


GMS Lighthouse Palembang 

Ibadah Umum I - Anak I : Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II - Anak II : Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Youth : Pk. 14.00 WIB 
Komp. Ruko Graha Maju Motor 

Jl. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP : Paul (081332212471) 


GMS Lampung 
Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

Jl. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 
Kompleks ruko sentosa - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
Telp 0741- 5912 804 

CP : Edi Riyanto Ong - 0813 3824 7888, 
Weinna - 0812 6065 6562 


OUTREACH 


walnya, Eaglekidz mengundang beberapa sekolah dasar untuk 

datang di acara KKR-KKR yang diadakan Eaglekidz. Dan ternyata, 

beberapa sekolah tersebut terkesan dengan pelayanan Eaglekidz 
dan minta dilayani untuk acara Natal dan Paskah di sekolah mereka. 
Lalu, para guru agama Kristen dari beberapa sekolah dasar tersebut 
minta Eaglekidz untuk menindaklanjuti pelayanan secara rutin untuk 
pertumbuhan kerohanian anak-anak melalui persekutuan doa (PD). 


Puji Tuhan, mulai bulan September 2014 hingga sekarang, Eaglekidz 
sudah bekerjasama dengan 10 (sepuluh) sekolah dasar untuk 
mengadakan persekutuan doa setiap bulan, meliputi wilayah Surabaya 
selatan, utara, timur, barat dan pusat. Dan seiring berjalannya waktu, 
jumlah sekolah yang minta dilayani terus bertambah. 


Matius 9:37 .... "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit.” 
Namun, keterbatasan pekerja (pelayan anak) membuat Eaglekidz belum 
bisa memenuhi permintaan mereka, Untuk saat ini tim pelayanan ke 
sekolah dasar baru ada enam orang kakak pelayan anak. 

Untuk itu Eaglekidz membuka kesempatan bagi jemaat Gereja Mawar 
Sharon untuk terlibat dalam pelayanan ini. 


Jika anda orangnya, segera hubungi Eaglekidz 


031.6000.7000 EXT. 125 


lama berlalu, tapi gaungnya masih 

terdengar. “Adalah kasih karunia jika 
kami bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan 
melalui Kuasa Nama Yesus 3. Banyak 
mujizat yang terjadi,” kata Evi Puspitasari, 
Seksi Publikasi KNY 3. “Kami mendapatkan 
penayangan promo KNY 3 di Billboard 
dan Megatron di tempat strategis dengan 
harga yang sangat murah. Lalu, H-2 kami 
mendapat bantuan dana dari jemaat untuk 
penayangan promo KNY 3 di surat kabar 
nasional,” sambungnya. 

Banyak hal tak terduga terjadi pada KNY 

3. Salah satunya adalah mujizat kursi roda. 
Pada hari Rabu (11/3) lalu, sebuah kursi 
roda baru tiba-tiba muncul di kantor staf 
bagian Army of God. Di dalamnya terlampir 
secarik kertas yang berbunyi demikian, 


“Hari Rabu, 11 Maret 2015, adalah tanggal 
yang selamanya akan kami kenang karena 
akhirnya kami berhasil mempersembahkan 
sebagian uang kami untuk sesuatu 
yang kekal. Maaf untuk keterlambatan 
pengumpulan karena uang kami baru 
terkumpul cukup dan akhirnya sempat 
membeli kursi roda ini. 

Berbagai hal dan rintangan kami 
lalui untuk mendapatkan kursi roda ini. 
Kesulitan demi kesulitan seakan kami tidak 
diperbolehkan membelinya. Namun kami 
percaya Tuhan beserta kami dan hal apa 
pun yang mempersulit kami, jelas itu 


K: Kuasa Nama Yesus sudah beberapa 


tetes keringat dan air mata kami 
menjadi doa buat kursi roda 
ini. Akan ada orang-orang 


KURS 


bukan dari Tuhan. Dan biar setiap ( 


yang disembuhkan, akan ada orang-orang 
yang dijamah, akan ada orang-orang yang 
dilawat dan menerima Tuhan Yesus sebagai 
Juruselamat. 

Biar kursi roda ini menjadi saksi bisu 
kemuliaan Tuhan dinyatakan atas KNY 3, KNY 
4, KNY 5, KNY 6, KNY 7, 10 dan seterusnya. 
Biar kemenangan yang gilang gemilang atas 
kota Surabaya. Semoga keberadaan kursi 
roda ini sangat membantu pergerakan Tuhan 
nantinya dan berikutnya. 

Terima kasih untuk kesempatan kami 
bisa turut membantu dari sedikit yang kami 
punya.” KNY 3 tidak hanya memberi mujizat 
yang sakit disembuhkan atau yang berdosa 
diampuni, tetapi juga menjadi wadah 
bagi jiwa-jiwa yang diberkati Tuhan untuk 
memberkati orang lain. Segala kemuliaan 
hanya bagi Tuhan. 
m Yonathan, AOG 


GMS 25'H ANNIVERSARY CELEBRATION 


Ang Sa 


YEARS OF 
FAITHFUL NESS 


GEREJA MAWAR SHARON 
27628 JUNI 2015 


IBADAH SPESIAL DI SEMUA IBADAH GMS 
Ibadah AOG Teen : Sabtu Pk. 16.00 WIB 
Ibadah ProM : Sabtu Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Umum : Minggu Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum Il: Minggu Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum III: Minggu Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Umum IV: Minggu Pk. 19.00 WIB 
Ibadah AOG Youth: Minggu Pk. 13.00 WIB 


Jemaat harap datang lebih awal 


